Tas Wanita 

Tas Batam dari dulu selalu dicari dan disukai oleh fashionita diseluruh indonesia, karena kualitas produknya yang 
bagus. Kebanyakan tas-tas batam diimpor dari berbagai negara, seperti Korea, China dan Hongkong. Telah kita ketahui 
bahwa mesin produksi di negara-negara tersebut sudah sedemikian canggih, sehingga para produk tas disana 
mempunyai kualitas yang berbeda dibanding tas-tas yang dibuat pengrajin lokal kita. 

Batam terletak di daerah yang sangat strategis, terletak di selat tersibuk di dunia, berdampingan dengan singapura, 
hanya dengan menempuh perjalan selama lebih kurang 45 menit sudah sampai disingapura, Disamping itu batam juga 
menerapkan Free Trade Zone. 

FTZ (Free Trade Zone) Merupakan sarana dan media yang telah di tetapkan oleh BP Batam (Badan Pengusahaan 
Batam) menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dimana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten 
Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor- impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh 
Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Oleh Sebab itu produk-produk luar relatif lebih mudah diimpor melalui 
batam, dan itu mempengaruhi gaya hidup masyarakat Batam. 

Tas Fashion 

Tas Fashion adalah tas batam yang dijual dengan harga yang paling murah dibandingkan tas batam lainnya dijual 
dengan harga kurang dari 200 ribu rupiah. Tas Fashion memiliki banyak jenis dan desain namun dengan bahan baku 
pembuatan yang bisa dibilang paling sederhana. 

Keuntungan membeli tas fashion adalah banyaknya desain dan jenis tas yang dapat dipilih ditambah dengan harga jual 
yang murah. Tas ini diimpor langsung dari pembuatnya di luar negri. Kualitas tas fashion batam lebih baik 
dibandingkan dengan kualitas tas buatan lokal misalnya tas bandung. Peminat tas fashion batam tidak hanya dari ibu- 
ibu saja namun karena desainnya yang trendi remaja putri hingga dewasa juga cukup menggandrungi tas fashion 
tersebut. Biasanya tas fashion tidak memiliki merek atau label baik didalam maupun diluar tasnya. 

Trend Fashion 

Dalam kurun waktu terakhir ini masyarakat indonesia pada umumnya sudah mengerti dan memahami pentingnya 
fashion dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk hal tersebutlah kami hadir menyediakan kebutuhan fashion tas batam 
anda. Tas yang kami jual adalah tas yang sudah melewati berbagai quaity checking, sehingga tidak ada tas yang cacat 
yang kami kirimkan kepada konsumen. Kami sangat menjaga kepercayaan anda karena hanya dengan kepercayaan 
anda baik konsumen maupun reseller kami dapat berkembang. 

Tips Membeli Tas Wanita Dengan Belanja di Batam 

Seringkah Anda belanja tas wanita dan ingin mengetahui bagaimana tips membeli tas wanita dengan belanja di Batam? Tas 
wanita adalah salah stau barang kebutuhan yang cukup penting bagi wanita. Karena sebagian besar wanita menggunakan 
tas pada saat berpergian kemanapun mereka pergi. Tas wanita banyak digunakan untuk segala macam kebutuhan. Bisa 
untuk melengkapi penampilan agar terlihat rapi dan juga serasi dengan pakaian yang digunakan. Banyak wanita membeli 
tas wanita ini, namun juga banyak yang tidak mengetahui cara yang benar dalam pembelian tas wanita tersebut. Sehingga 
perlu mengetahui banyak tips dalam belanj a tas wanita khususnya di daerah Batam. 


Berikut ini ada beberapa tips membeli tas wanita dengan belanj a di Batam yang bisa Anda lakukan : 

□ • Pilih ukuran besar kecilnya tas wanita 

Salah satu tips membeli tas wanita dengan belanj a di Batam yang bisa Anda lakukan adalah memilih ukuran besar kecilnya 
tas wanita. Tentunya ukuran tas wnaita bermacam-macam. Ada yang ukurannya kecil dan juga simple, ada pula yang 
ukurannya lebih besar. Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan pemakaian. Jika tas untuk membawa barang-barang yang 
tidak terlalu banyak, Anda bisa memilih tas wanita dengan ukuran yang kecil dan simpel. Namun jika tas wanita yang akan 
Anda gunakan untuk membawa barang dalam j unilah yang banyak, pilihlah tas yang berukuran agak besar agar barang bisa 
semuanya masuk dalam tas tersebut. 

? • Pilih model tas yang sesuai keinginan 

Tips berikutnya dalam belanja tas di Batam yang juga bisa Anda coba lakukan adalah memilih model tas yang sesuai 
dengan keinginan. Tentunya beragam model tas yang ditawarkan di Batam khususnya untuk tas wanita. Pembuat tas 
biasanya mendesain tas yang simpel dan mudah untuk digunakan. Anda bisa menyesuaikan dengan keinginan dan model 
tas yang akan Anda beli nantinya di daerah Batam. Jika model tas sesuai keinginan, maka Anda akan santai dan menikmati 
penampilan Anda dengan tas wanita yang Anda gunakan pada saat menghadiri berbagai macam acara. 

? • Pilih toko penjual tas wanita yang terjangkau dan kualitasnya baik 

Tips selanjutnya yang bisa Anda lakukan dalam membeli tas wanita di kota Batam adalah dengan memilih toko penjual tas 
wanita yang terjangkau dan kualitasnya baik. Setiap toko tentunya memiliki penawaran harga dan kualitas tas wanita yang 
berbeda-beda. Anda bisa menanyakan pada kerabat atau keluarga yang pernah berbelanja tas wanita di Batam. Sehingga 
Anda bisa direkomendasikan untuk membeli tas wanita di toko yang sudah menjadi langganan dan tas yan kualitasnya 
lebih bagus. Jika sudah mendapatkan referensi tersebut, Anda bisa langsung membeli di toko tas wanita di Batam untuk 
memilih tas wanita yang akan dibeli. 

? • Pilih bahan tas wanita 

Tips tera kh ir yang bisa Anda lakukan jika belanja di kota Batam khususnya untuk membeli tas wanita adalah memilih 
bahan tas wanita. Bahan tas wanita beragam sesuai dengan pembuatan masing-masing pembuat tas. Anda bisa memilih 
bahan tas wanita yang kuat dan juga awet. Bahan yang kuat akan membuat tas wanita lebih awet dalam pemakaian tas 
dalam waktu yang lebih lama. Sehingga tas bisa juga menampung berbagai macam barang yang akan dibawa dalam tas 
tersebut. Selain itu, bahan tas juga bisa mempercantik penampilan pada tas wanita. Tas wanita akan tampil lebih cantik 
pada saat wanita tersebut menggunakannya. 


